Faedah-Faedah Fiqhiyah dari Kitab 'Umdatul Ahkam 


182 

LANJUTAN FAEDAH 
{Hadits Keempat Puluh Delapan} 

U Faedah yang terdapat dalam hadits: 

4. Adzab qubur adalah hak terjadinya sebagaimana ditunjukkan dalam hadits ini dan dalam 
hadits-hadits yang lainnya. Dan terkadang diantara bentuk adzab atau siksa qubur adalah 
Allah penuhkan quburan pemiliknya dengan api. 

5. Boleh mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang telah berbuat kezhaliman. 

6. Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengakhirkan shalat Asar hingga masuk waktu maghrib. 
Sebagian ulama menyatakan bahwa hal ini dilakukan sebelum turun syariat shalat Khauf. 
Namun sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa hal itu boleh dilakukan ketika 
menghadapi rasa takut yang begitu dahsyat sehingga tidak bisa melakukan shalat dalam 
keadaan apapun, tidak bisa konsentrasi dengan gerakan dan bacaan shalatnya, hatinya 
betul-betul diliputi rasa takut. Dalam keadaan seperti ini boleh baginya mengakhirkan shalat 
hingga masuk ke waktu shalat yang lainnya. Pendapat ini dipilih asy-Syaikh al-Utsaimin. 

7. Wajibnya mengqadha shalat-shalat yang tertinggal atau terlewatkan. Dalam keadaan apapun 
kewajiban shalat tidak akan gugur darinya, tetap harus dikerjakan. 

8. Barangsiapa tertidur atau lupa dari shalat, maka waktu shalatnya adalah ketika dia ingat. 


Disusun oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy 
25 Rabiul Awal 1437/ 5 Januari 2016 
di kota Ambon Manise. 

WA FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



